# 
Indeks 


Dasar-Dasar 
Pendidikan 


Anak Usia Dini (PAUD) 


GEORGE S. MORRISON 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
dik P Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Dasar-Dasar 
Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) 


f 


Edisi 
Kelima 


GEORGE S. MORRISON 


University of North Texas 


4 
tg 


In KET ALAN Pa 7 Ha 
Er Ik aan 
PGA 
KAN 


PT INDEKS, Jakarta 
2012 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
dis i Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Edisi Kelima 


Original title: Fundamentals of Early Childhood Education, Sth edition 
Authors: George S. Morrison 

U.S. ISBN: 978-0-13-323129-6 

Pengalih bahasa: Suci Romadhona & Apri Widiastuti 

Penyunting: Febrianti Ika Dewi & Tim Indeks 

Koordinator editorial: Bambang Sarwiji 

Penata letak: Yuli Budiyani 

Penyelaras & Modifikasi desain sampul: Ria Dwi K. 


MMO Edisi Bahasa Inggris 
gek ma 02008 by Pearson Education, Inc 


pn Upper Saddle River 


New Jersey 07458 , 


Edisi Bahasa Indonesia 

@2012 PT Indeks 

Jl. Topaz Raya C2 No. 16 Permata Puri Media 
Kembangan Utara-Jakarta Barat 11610 
e-mail: indeks@indeks-penerbit.com 


All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any 
means, electronic or mechanical including photocopying, recording or by any information storage 
retrieval system, without permission in writing from the publisher or copyrights holder. 


Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan se- 
bagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, 


termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa seizin tertulis 
dari penerbit atau pemegang hak cipta. 


10 0-8 76354 32 


ISBN 10 979 -062-332-1 
13 978- 979-062-332-3 


Cetakan I, 2012 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com , 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Untuk Betty Jane—selalu 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
dik P Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Tentang Penulis 


George S. Morrison adalah seorang guru besar Pendidikan Anak Usia Dini di Uni- 
versity of North Texas, di mana ia mengajar mata kuliah pendidikan anak bagi 
mahasiswa S1 maupun S2. Prestasi Profesor Morrison mencakup Penghargaan Jasa 
Pendidikan Luar Biasa dari Sekolah Pendidikan Pennsylvania dan Penghargaan 
Jasa dan Pengajaran Luar Biasa dari Florida International University. Buku-bukunya 
meliputi Early Childhood Education Today (Pendidikan Anak Usia Dini Masa Kini), 
edisi Kesepuluh, Teaching in America (Pengajaran di Amerika), edisi Keempat, Edu- 
cation and Development of Infant Toddlers, and Preshoolers (Pendidikan dan Perkem- 
bangan Balita, dan Siswa Prasekolah), The World of Child Development (Dunia 
Perkembangan #Anak), The Contemporary Curriculum (Kurikulum Kontemporer), 
dan Parent Involvement in the Home, School, and Community (Keterlibatan Orang tua 
di Rumah, Sekolah, dan Lingkungan Masyarakat). 

Dr. Morrison adalah penulis, pembicara, dan pembawa acara yang banyak 
dikenal. Ia adalah editor senior di Public School Montessorian dan menyumbang- 
kan pendapat dan idenya dalam banyak karya yang diterbitkan. Ceramah dan 
presentasinya berfokus pada masa depan Pendidikan Anak Usia Dini, peran guru 
Pendidikan Anak Usia Dini yang berubah, dan pengaruh perubahan, penelitian, 

" ProfesariGeorgsiS. Mor dan undang-undang pendidikan kontemporer pada proses belajar mengajar. 
: rison dengan siswa-siswa Perhatian profesional dan penelitian Dr. Morrison mencakup memadu- 
prasekolah dilaboratorium kan cara-cara pengajaran terbaik dalam program-program berbasis keyakinan," 


« Perkembangan Anak di : 
kampus Bay of North mengembangkan program bagi anak dan keluarga mereka dengan menekankan 


: Texas, tengah berdiskusi kesiapan untuk belajar dan pengaruh keluarga dalam perkembangan anak. Ia juga 

: tentang buku favorit mereka. — berperan aktif dalam menyediakan pendampingan kerja program-program pendi- 
dikan guru mahasiswa S1 dan S2 bagi perwakilan pemerintah, fakultas, dan per- 
wakilan swasta dan negeri di Thailand, Taiwan, dan China. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com , 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Ketika saya bertanya kepada guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini tentang ba- 
gaimana saya dapat membantu mereka menjadi tenaga ahli yang lebih baik, 
mereka seringkali menyampaikan keinginan mereka akan buku pelajaran Pen- 
didikan Anak Usia Dini yang mudah digunakan dan menerapkan teori ke dalam 
praktik. Buku ini mampu memenuhi kebutuhan mereka akan buku pelajaran yang 
praktis, berdasar penelitian dan pemikiran terkini tentang bagaimana anak-anak 
belajar. Buku ini juga memberikan contoh-contoh nyata tentang cara terbaik 
mengajar anak-anak. 

Buku ini menangkap perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam Pen- 
didikan Anak Usia Dini masa kini, dan menunjukkan bagaimana perubahan ter- 
sebut dapat diterapkan untuk mengajar anak-anak dan untuk bekerja sama de- 
ngan orangtua dan keluarga mereka. Perubahan tersebut meliputi: 


» Pengetahuan dan gagasan baru tentang bagaimana anak tumbuh dan ber- 
kembang, dan kondisi-kondisi yang mendukung pemelajaran optimal. 


# Pandangan baru tentang cara terbaik mengajar anak. 


» Peran dan tanggung jawab tenaga ahli Pendidikan Anak Usia Dini yang 
berubah. 


» Tuntutan yang semakin besar dari publik dan politisi akan pertanggung- , 
jawaban guru dalam memastikan, bahwa semua anak akan belajar sampai 
kemampuan tertinggi mereka. 


Seperti Anda, tenaga ahli Pendidikan Anak Usia Dini lain, ilmuwan, dan pu- 
blik juga merespons bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang berubah, lebih ba- 
nyak kesempatan untuk membuat program-program dan kurikulum baru, juga 
cara-cara pengajaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga 
yang selalu berubah. 

Buku ini dirancang untuk mengembangkan tenaga ahli Pendidikan Anak 
Usia Dini yang mampu dan percaya diri. Hal-hal baru di bawah ini berfungsi 
membantu Anda di kelas Anda: 


» Petunjuk Pembangun Kompetensi mengajari Anda, selangkah demi selang- 
kah, cara mengerjakan tugas guru Pendidikan Anak Usia Dini. 

» Dilema Etis membuat Anda berpikir dan berdiskusi tentang pembuatan ke- 
putusan umum dalam bekerja dengan anak dan keluarga dan tenaga ahli 
lain, sesuai dengan Kode Etis NAEYC. 

# Cakupan lingkungan dan kurikulum untuk anak telah ditingkatkan. —“ 

» Hal-hal baru dan terkini menekankan cara memenuhi beraneka ragam ke- 
butuhan siswa masa kini yang beragam. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com Foo Lainnya Wonastk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Ti . Selamat datang di kelas: Vs, Ul Mada akan mengana WI, anak 5 
F, berusia empat tahun yang penuh semangat yang memakai celana .' :: 


di bam Ina Kompetensi 


- Christina Lopez mengajar di prasekolah untuk anak-anak berusia tiga sampai empat tahun yang 
didanai oleh negara. Kepala sekolahnya membuat memo yang mengumumkan program ujian 
yang dirancang untuk mengukur prestasi anak dan efektivitas program yang didanai negara, 
Semua anak berusia empat tahun akan diuji pengetahuan, keterampilan, dan kesiapannya un- 
tuk memasuki TK-dengan ujian tertulis negara. Christina meyakini bahwa tidaklah tepat meng- 
uji murid- murid prasekolah dengan ujian yang dibuat negara. 


Apa yang harus dilakukan Christina? Haruskah ia menceritakan-kekhawatirannya pada ke- 
pala sekolah dan menanggung resiko tidak disetujui, atau haruskah ia menyelenggarakan 
ujian yang ia yakini tidak sesuai dengan perkembangan anak? 


sownconnavangnngonngenungsonaonanavawnannnanoenananpana naa vanusanusnngaangavosangcanan 


vi 


Alat bantu lain dalam buku yang meningkatkan pengetahuan dan keahlian Anda 
adalah tiga belas pembangun kompetensi (Competency Builder). Ini adalah pe- 


tunjuk praktis langkah demi langkah tentang cara menyampaikan tugas-tugas 
penting pelajaran dan mengajarkan- 


monyet dan kaus kuning. la.adafah anak yang: “Cerdas yang baru 
saja masuk sekolah dan memiliki pikiran yang berbeda. Anda Ju 


:'akan mengamati MS: Uz: lingkungan kelas, dan bagaimana: 2 
anak. berinteraksi dengan WIL, Ms. W, dan bagalmana mereka : 
: berinteraksi satu'sama lain, Dan dengan mengamati, Anda “akal $ 


menentukan apakah Ms. Liz dan ingkungan kelas tersebirt men- 


dukung piroses. belajar. aktif, Belajar aktif adalah baglan penting ': 
. dari, praktik PAUD. "Mendorong pendidikan. dan pembelajaran'dl 
F kelas yang berpusat pada anak yang mendukung proses belajar .. 
, aktif merupakan tantangan dan "tujuan bagi semua guru , 


: Lihat foto- foto WII, dan" trkan "ad langkah ) 


. yang “efektif tihat Gambar 6. 651 


Tk MERENCANAKAN OBSERVASI 
. 4 Tentukan siapa yang. akan Anda: amati, bag: 


2 ama anak: Will” ia -Septamber 2008: 
. Konteks: - Tuang kelas Ms. Uz 


' nya. Bagaimana cara Anda mengamati 
anak? Bagaimana cara Anda membuat 
kurikulum bagi anak berumur dua ta- 


"- hun? Bagaimana cara Anda memadu- 


' Gambar 2:- Wili mengambil. buku. dari Ms. us la menuhiant ngan Ms Liz dari batu itu bang 


: mengambil buku tersebut. 


3 1 Gambar 3: . WII dan temannya yang bernama: -Greg: 


mbangun menara. Meieka bekerja sama 


k teribat dalam Lara Yang aktif. Mereka mg: tertarik dan gembira: saat menara menji hi La 


kan standar matematika negara untuk 
'' siswa prasekolah dalam sebuah rencana 
pelajaran terpadu dan menarik? Dengan 
mengkaji ulang Pembangun Kompe- 
tensi, menerapkannya di lapangan, dan 
“ setelah itu kembali merujuknya untuk 
— meningkatkan kemampuan Anda, Anda 
akan belajar dan mengembangkan kom- 
petensi/ kemampuan profesional yang 
diketahui semua ahli Pendidikan Anak 
Usia Dini terkenal dan berkompeten., 


, 


Dilema Etis adalah atribut yang menyediakan kesempatan latihan. Atribut ini 
muncul di akhir setiap bab. Dilema Etis dapat dibahas dalam kelompok-kelompok 
kecil, besar, atau dalam blog dan chatroom. Atribut ini merujuk pada situasi-situ- 


kananagonnanggonungunangunnanng nang anengunanunOnonannannanananana 


pevenvangancangevavosooooonnoaceoKa.u 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


asi nyata yang dialami guru, orang tua siswa, ahli-ahli lain, dan siswa. Dengan 
mempelajari ini, dan berpikir tentang 
apa yang mungkin Anda kerjakan ke- 
tika menghadapi situasi-situasi sulit 
dan masalah-masalah .etis ini, Anda 
akan lebih siap menghadapi pekerjaan 

“ Anda saat ini dan di masa datang. 
Kode Etik NAEYC dicetak ulang 
dalam Apendiks dan menjadi dasar 
untuk membuat keputusan etis dan 
mengajar dengan cara etis dan profe- 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


— Tentang Lingkungan dan Kurikulum 


Informasi tentang lingkungan 


dan kurikulum berkualitas yang mendukung per- 


mainan dan pembelajaran telah diperluas. Bab 7 sampai 10 menunjukkan rencana 
denah bagi setiap kelompok umur, menggambarkan cakupan isi pelajaran yang 
sesuai untuk umur-umur tersebut, dan mengidentifikasi standar-standar pokok. 
Saya menekankan penggunaan latihan yang sesuai dengan perkembangan (deve- 
lopmentally appropriate practice/DAP) dalam rancangan lingkungan dan kurikulum. 
Implementasi DAP adalah simbol buku ini dan ditekankan di semua bagian buku 
ini. 


Sepeda 
Roda Tiga Iban 


Langkung 


Tempal 
Meluncus Barkelok 


GAMBAR 84 Lingkungan Luar Ruangan Pra-TK 


KURIKULUM PRASEKOLAH 


negara, semua program harus memiliki 
prasekolah berkualitas merencanakan tuj 
an sosial dan interpersonal, keterampilai 
cara belajar dan mengembangkan kecint 
pikir, kesiapan belajar, bahasa dan kem 


tujuan ini dan cara mencapainya dijelask, 


"PERMAINAN DALAM PROGRAM PI 


Eroebel, Sejak masanya, sebagian besar 

mainan dalam kurikulurnnya. 
Monlussori melihat keikutsertaan a 

t| 


yang telah disiapkan sebagai sarana ul 
dan belajar. John Dewey meyakini bahw. 
wa anak harus mendapat kesempatan u: 


Tempat Meluncur 
dan Bergulung 


dian, musik dan seni, kesejahteraan dan 


Permainan telah lama menjadi inti pro! 
akan tetap penting dalam program pra! 
lerjadinya pemelajaran. Oleh karena itu, 
pemelajaran lewat permainan. Fitur Pene 
bagaimana permainan dapal memengaru 

Gagasan bahwa anak belajar dan bet 


Pintu Masuk 
Prasekolah 


Sutem Matahan 


Buka- Tulup 


Walaupun kurikutum setiap prosekolah pharhad 


Rancangan Ruang Bayi 


Lewat maran 


son 


GAMBAR 7.7 
Rancangan Ruang Lingkungan yang Diparkaya bagi Bayi dan Balita 


Tempat yang digunakan untuk mengganti popok dan toilel terpisah dari tem- 

Pat yang digunakan untuk memasak, makan, dan kegiatan anak. 

» Kasur untuk bayi keras: hindari kasur empuk, selimut, bantal, selimut butu, 
atau mainan yang diisi busa. 

«Semua mainan bayi dan balita dibual dari bahan tidak beracun dan dibersih- 
kan dengan teratur. 

«Semua mainan, materi kelas, dan perabolan aman, tahan lama, dan dalam 
kondisi baik. 

«Sampah dikumpulkan dan dibuang dengan aman dan bersih. 

» Semua alat elektronik yang boleh digunakan anak dibungkus dan dijaga un- 
tuk mencegah kejutan listrik, 

"Semua kebijakan dan rencana tindakan kesehatan darurat yang membutuh- 
kan respons cepat (misal, tersedak, serangan asma) ditempel. 

“Lokasi dan noruor telepon sistem respons darurat, dan informasi kontak kelu: 
nga terbaru dan persetujuan tindakan darurat tersedia. 

# Peralatan dan permukaan tempat bermain dijaga untuk menghindari anak 
terluka. 

«Guru, staf, sukarelawan, dan anak mencuci langan dengan sabun dan air 
mengalir setelah mengganli popok dan menggunakan toilet, sebelum dan 
setelah menyiapkan makanan atau makan, setelah tangan terkontaminasi da- 
rah atau cairan tubuh lainnya, selelah memegang binatang peliharaan atau 
binatang fainnya, sebelum dan setelah memberi obat, sebelum dan setelah 
membalut luka, dan setelah menemani anak ke toilet. 

$ Staf dan sukarelawan memakai sarung tangan tak berpori kelika melakukan 
kontak langsung dengan cairan tubuh lainnya. 

«Cairan lubuh yang tercecer segera dibersihkan menurut pedoman profe- 

sional, Peralatan yang digunakan untuk membersihkan ceceran cairan bersi- 

fat membasmi kuman, dan bahan-bahan yang terkontaminasi darah dibuang 
dalam kantong plastik yang diikat kuat." 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


sbna uk du Sma 


beda. - 
mere Ada kemungkinan besar Anda akan memalikdsswa pemela- 


Usaha saya untuk belajar bahasa Spanyol telah membuat saya | 
| merasa empati pada pemelafar bahasa Inggris. Mungkin Anda 


| nalaran, pengucapan, dan komunikasi yang dapat dipahami. 
| Pemelajar bahasa.Inggris menghadapi masalah yang sama. Ban- 

| yak dari mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi rendah. 
Yang lain datang ka Amerlla tanpa memiliki kemampuan bata 
tulls awal dan kesempatan belajar yang dengan mudah kita 
depalan (sebagai' warga Amerika), 


JUMLAH YANG TERUS BERTAMBAH - 


Banyak s sekolah di seantero negeri menyaksikan Jumlah peme- 
| lajar Inggris mereka melambung tinggi. Sebagai contoh, dl Win- 
stor-Salem/Forsyth County School Distrlet di North Carolina, 
| lebih dari 8 persen dari 49.797 populasi siswa adalah pemela- 
jar bahasa Inggris, dan mewakili 77 bahasa asal yang berbeda- 


Jar bahasa Inggris di kelas Anda dimanapun Anda memilih untuk 
mengajar, Ada beberapa pendekatan yang dapat Anda gunakan " 
untuk memastikan bahwa siswa Anda akan belajar bahasa Inggris 
dengan baik dan bahwa mereka akan berhasil secara akademis. . 


SARAN-SARAN UNTUK MERAIH KESUKSESAN 


Judith Lessow- Hurley, ani dwi bahasa, mengatakan, “Penting 


«bagi Kita untuk menciptakan konteks dimana anak dapat bertu- 


. Kar pesan-pesan yang bermakna. Anak-anak senang bercakap- 
cakap dengan anak-anak lain, dan Itu-bermanfaat.”“ Lessow- 


pernah memiliki pengatarnan frustasi yang-sama dengan pe- 


"dengan beberapa - kelasyang Jelas: 


Hurley juga mendukung peniggunaan kskiisif ba 
dipelajari. Ia mengatakan, "Apa yang sering kita. 
"eksklusivitas” “adalah Instruksi mengajar yang 
. anak mendapat. manfaat dari belajar. prah 
media visual, dan keglatan rutin. Eksklusivita: 
penalaran—hindari Idiom, bicara perlahan dat 
(dan) ulangi apa yang kau katakan.” 
Berikut Inl adalah beberapa saran umum-yang dibi 
Lessow-Hurley “untuk membantu 'pemetajar baha: TU 


KEMBANGKAN PELAJARAN oyseama Tema 
P1 Pengulangan kosakata dan konsep memperkuat baha-. 
F sa dan gagasan dan memberi akses yang Isi yang lebih ““ 
balk kepada pemelajar bahasa Inggris. 


GUNAKAN ALA: BANTU VISUAL, Dan KEGIATAN". 

| pes UNTUK MENYAMPAIKAN PELAJARAN Tak 
F Sebaiknya Inforinasi' disimpan Lagi Fika banyak peng: 
Indraan yang digunakan," Ki 
.. Mengandalkan. petunjuk vi sebeking” mu 
kin. 
Suruh siswa membuat kartu kec. Untuk mem: 
. pelajari kosakata. Buat siswa menggunakan a 
sesering mungkin, 
Dorong siswa untuk menggunakan program kim: 

puter dan buku yang dilengkapl dengan kaset. 


Saat Ini, siswa dari prasekolah hingga sekolah menengah atas 
harus mengerjakan deretan tes yang hampir tak berakhir. Tes- 


"tes tersebut dirancang untuk mengukur semuanya-dart prestasi, 


tes, Ia tebu, “Sgperti “eter ah tidak tahu apa ami... 


vili 


: pertama dalam proses tiga tahap| tintuk Mmerigikuti program bakat 
-' tersebut, Pertama, Aralr" mendapat. rekomendasi dari guru 
"Kedua, nilainya 96 persen pada! tes prestasi: standar nasional 


kemampuan, minat, dan kemampuan membaca sampal pertem- 


, nan, Karena digunakan untuk membuat keputusan penting ten- . 


tang siswa yang berdampak serlus pada kehidupan anak, tes-tes 
Ini disebut'tes berisiko tinggi, Sebagal contoh, tes: prestasi stan- 
dar digunakan untuk membuat keputusan apakah. Maria atau 

ikuti atau tidak atau apa: 


hihigga Ia mengikutkannya. Amir berha: 


hap ketiga adalah masalahnya. Arair gagal mendapat: nilai! ia 
pada Tes Kecerdasan Kautman-Brief, “Terkadarig mereka: mem: 
beriku Kata-kata Sulif yang idaik'aku'ketahul," kata Arnir tentang 


Memahami dan Mendukung Keberagaman 


Dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini, 
Anda akan mendengar istilah dan frasa seperti 
menemukan kekuatan, kompetensi budaya, dan 
merayakan keberagaman. Istilah-istilah ini secara 
kolektif mencerminkan apa yang saya gambarkan 
dalam buku ini: bahwa para ahli Pendidikan Anak 
Usia Dini harus memahami betapa banyaknya 
yang terlibat dengan mereka—anak, keluarga 
anak, keluarga besar anak, dan banyak ahli lain. 
Ahli berkualitas mencari aspek-aspek positif dalam 
pekerjaan mereka bersama anak-anak dan keluar- 
ga mereka. Buku ini membahas banyak jenis ke- 
beragaman yang Anda temukan dalam masyarakat 
dan lingkungan awal masa kanak-kanak: budaya, 
etnis, sosioekonomi, linguistik (bahasa), gender 
agama, dan susunan keluarga. Keberagaman diba- 
has di sepanjang buku dalam atribut Pembangun 
Kompetensi, dalam prosa, dan dalam atribut Peran 
Keberagaman. 


KEBERAGAMAN DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 


Kurikulum Anti Bias. Melaksanakan program yang sesuai dengan perkembangan dan budaya juga berarti bahwa Anda 
akan menyertakan kegiatan dan materi yang mengatasi dan mengubah segala bentuk penyimpangan yang berusaha 
menghapus atau mengelompokkan anak berdasarkan gender, ras, budaya, ketidakmampuan, bahasa, dan status sosial- 
ekonomi. Anda dapat mencapai tujuan ini dengan mengimplementasikan kurikulum anti bias. 


Tes Berisiko Tinggi Membuat Siswa Minoritas 
: " Tertinggal -: 


Ita tersebut, Aku baru kelas tiga, Sayangnya, dl seluruh negeri 
banyak anak yang berasal dari bahasa minoritas seperti Amir 


yang gagal memasuki GT. Tes-tes yang digunakan untuk menen- 
. tukan syarat masuk-mendiskriminasikan anak-anak pembelajar 


bahasa Inggris dan minoritas. Seperti yang dinyatakan Joe Gar- 


« ret, Koordinator Kurikulum GT Washo County, “Anak-anak pem- 
belajar bahasa Inggris, jlka mereka tidak memiliki pengalaman P 
' berbahasa'Inggris, tidak akan berhasil baik datam tes, yang kami. 

, gunakan untuk mengidentifikasi anak.” 


“Kabar baliknya adalah'makin banyak sekolah berusaha me- . 
kan sesuatu menyangkut ketidakadilan tes berlsiko tinggi 
in kriteri Gr dan program ain mendiskriminasikan pembelajar 
jasa Inggris, Sebagai contoh, sekolah penara dan/atau 1 


Atribut Peran Keberagaman dirancang untuk 
membantu Anda menjadi sensitif dan responsif 
akan masalah-masalah keberagaman di kelas dan 
program Anda. Keberagaman ada dalam segala as- 
pek kehidupan saat ini, dan anak-anak membawa 
latar belakang mereka yang beragam ke dalam ru- 
ang kelas mereka. Secara spesifik, masing-masing 
atribut Peran Keberagaman adalah: 

# Mendorong Anda untuk merangkul potensi 
belajar semua anak, dan untuk mengembang- 
kan beragam pendekatan untuk mendukung 
pemelajaran anak. 

# Menyajikan untuk Anda masalah-masalah 
yang terkait dengan keberagaman dan mem- 
beri informasi dan strategi praktis, untuk 
memenuhi kebutuhan siswa dengan latar be- 
lakang yang berbeda-beda. 

» Membuat Anda memahami konteks dan si- 
tuasi keberagaman dan bagaimana situasi ter- 
sebut memengaruhi cara Anda mengajar dan 
cara anak belajar. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


TEMA DAN SASARAN 


Tema-tema inti berikut ini berfungsi sebagai kerangka kerja 
pengorganisir bagi buku ini: 


Profesionalisme— Menjadi ahli merupakan dasar ke- 
berhasilan program berkualitas untuk anak-anak. Pro- 
fesionalisme adalah kompas yang membimbing dan 
mengarahkan Anda selama Anda bekerja dengan 
anak-anak dan keluarga mereka. Dalam Bab I, Anda 
akan mengisi Daftar Perkembangan Profesional yang 
terdiri dari enam belas hasil inti profesional yang 
sesuai dengan pedoman profesional NAEYC dan 
CDA. Checklist dan hasil intinya membentuk profil 
profesional yang memandu pemikiran, refleksi, dan 
perkembangan profesional Anda sepanjang karier 
Anda. Setiap bab buku ini diawali dengan salah satu 
atau lebih dari enam belas hasil profesional yang ber- 
fungsi sebagai pengorganisir isi bab dan atribut Prak- 
tik Profesionalisme dan Pelaksanaan Program, yang 
memberi ilustrasi asli dari praktisi efektif dan pro- 
gram berkualitas tinggi. Setiap bab ditutup dengan 
Kegiatan untuk Perkembangan Profesional, yang di- 


Pembangun Kampetensi 


| 
| 


Ga 


Vygotsky meyakini bahwa perkembangan kognitif terjadi lewat 
Interakst anak dengan orang lain yang lebih kompeten--guru, 
teman sebaya, Orangtua—yang bertindak sebagai pemandu, 
fasiltator, dan pelatih untuk memberikan dukungan yang dibu- 
tuhkan anak untuk dapat berkembang secara intelektual, Banyak 
dari dukungan tersebut diberikan lewat percakapan, contoh, dan 
dorongan, Ketika anak mempelajari keterampilan baru, maceka 
membutuhkan orang loin yang lebih kompeten untuk memberi- 
kan kerangka kerja untuk membante mereka—untuk menunjuk. 
kan kepada mereka tugas keseluruhan, membagi-baginya men- 
jadi bagian-bagian yang dapat dikerjakan, dan mendukung dan 
mendorong mereka untuk berusaha. 


PROSES PERANCAHAN 
Berikut adalah langkah-langkah dasar datam proses perancahan 
yang ctektif. Pelajari dengan saksama dan lihat contoh: 


24 AMATI DAN DENGARKAN 
:5 Anda dapar mempelajan pendampingan seperni apa 
.siijs yang bibutuhkan. 


» DEKATI ANAK 
Inyakon apa yang ingin dilakukan anak, dan minta Itin 
tuk membantu, 


ICARAKAN TUGAS 

laskan setiap langkah dengan rinci —apa yang sedang 
gunakan, apa yang sedang dilakukan, apa yang terlihat 
atau tersentuh. Tanyakan tentang akhvtas tersebut ke- 
pada anak, 


si TETAP TERUBAT DALAM AKTIVITAS 
. #' 13 Atur bantuan Anda, Izinkan anok untuk mengambil alh 
4 dan berbicara, 


rancang untuk membantu Anda mencapai tujuan pengembangan profesio- 
nal yang ditekankan dalam bab tersebut. Dengan cara ini, profesionalisme 


terdapat dalam masing-masing bab dalam buku ini. 


Teori untuk Diterapkan—Buku ini membantu Anda memahami cara guru 
dan program menerjemahkan teori, mempelajari, dan mengajar anak ke dalam 
praktik. Atribut Pelaksanaan Program dan Praktik Profesionalisme memberi 
wawasan nyata tentang usaha guru dalam program-program di seantero un- 
tuk mengaplikasikan teori mendidik anak ke dalam praktik mengajar sehari- 
hari mereka. Atribut-atribut ini membuat praktik Pendidikan Anak Usia Dini 
menjadi personal dengan menambahkan wajah, nama, dan suara asli para ahli 
yang sedang mengajar dan program-program berkualitas ke dalam isi bab. 
Anda akan membaca secara langsung tentang para ahli yang menjalankan 


teori dengan cara-cara konkrit yang sangat membantu 
anak meraih kesuksesan di sekolah dan dalam hidup. 

Keberagaman — Kebanyakan negara adalah negara de- 
ngan warga negara yang beragam, dan keberagaman 
ini tercermin di semua kelas dan program Pendidi- 
kan Anak Usia Dini. Anda dan rekan sejawat Anda 
harus memiliki ilmu pengetahuan dan sensitivitas 
untuk mengajar semua siswa dengan baik, dan Anda 
harus memahami bagaimana kebudayaan dan bahasa 
berpengaruh pada kegiatan belajar-mengajar. Bab 11 
membantu Anda untuk memahami bahwa semua anak 
adalah individu yang unik dengan kekuatan yang ber- 
beda-beda, dan menantang dan menekankan bahwa 
semua anak, tanpa memandang kebutuhan multikul- 
tural, fisik, mental, dan emosinya, dapat diikutserta- 
kan dan diajar di semua kelas Pendidikan Anak Usia 
Dini. Terlebih lagi, masing-masing bab dalam edisi ini 


Pembangun Kompetensi 


| 


Cily & Country School, yang didirlkan oleh Caroline Prart pada 
tahun 1914, berlokasi di wilayah Greenwich Village di kota New 
York. Saat ini, sekolah ini me- 
miliki 250 siswa berusia antara 
dua sampo) nga belas tahun 
dan adalah sebyah contoh 
sekolah progresif, yang terus 
mendidik anak-anak dengat 
menggunakan struktur kuri- :| 
kulum yang disusun lebih dari 
delapan puluh tahun yang lalu: 
"memberi anak koglatan dan 
materi yang sesuai dengan yak 

tahap perkembangan mer “” 

eka dan memberi kesempatan tak terbalas untuk belajar," Pratt, 
seorang guru, berusaha untuk menyediakan lingkungan sekolah 
yang sesuai dengan cara terbaik anak belajar—yaitu dengan 
mengerjakan. 


NILAHNILAI DASAR PENDEKAT- 5 
JANYANG TERPUSAT PADA ANAK 3 
Inti hlosof City & Country ada- 
lah keyakinan akan kemam- 
puan anak dan keinginan me NP 
teka untuk belajar. Kerika kita N . 
mempercayar tujuan dan pes 
rangkat yang terpusat pada 
anak tentang pengembangan 
materi, kegiatan, dan lingkun: 
gan yang membantu perkembangan dan memblmbingnya, kira 
akan yakin terhadap pekerjaan Bu Pratt. Orang dewasa harus 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Meningkatkan Pemelajaran Anak 


yan: SECARA BERTAHAP TARIK BANTUAN ANDA 
141!p, hat bagaimana anak bekerja dengan bantuan yang di- 
nadi kurangi. 


AAMATI ANAK SAAT BEKERJA MANDIRI 
Setelah Anda menarik semua bantuan, pastikan apakah 
anak Japat terus melakukan tugas dengan baik, 


“ey KENALKAN TUGAS BARU 
1 Berikan tugas yang sedikit lebih menantang kepada anak 
(&  damulangt urutan langkah. 


CONTOH —MENGERJAKAN GAMBAR TEKA-TEKI 
Celeste telah memilih gam- 
bar teka-teki untuk dikerja ti & ita 
kan dan mengeluarkan po- Peri Ea Ka 
Longan-potongan gambar. Ia xi" Aki 4 
mengambil acak sebuah po- ii 
tongan dan memindahkan. 
Inya masuk dan keluar bing- 
kai, Ja mencoba cara lain.— 0x 
UUhatkah wajahnya: Apakah 
ia tersenyum atau tampak tertekan? Apakah Ia berbicara sendiri? 

Mungkin Celeste membutuhkan gambar teka-teki yong 
potangannya lebih sedikit, Jika demikian, Anda dapat menawar: 
kannya, Tetapl dari pengamatan sebelumnya, Anda mungkin tahu 
bahwa ia hanya membutuhkan bantuan, Coba duduk dl dekatnya 
dan tawarkan untuk membantu, Mulai dengan membalik semua 
potangan menghadap ke atas. Ketika Anda melakukannya, bI- 
carakan tentang potongan-potongan yang Anda lihat: Yang Ini 
merah dengan sedikit hijau, yang ini mamiliki pinggiran lurus, 
yang ini melengkung, Gerakkan jari Anda sepanjang pinggiran 
bingkai. 

Tanyai Celeste apakah ia dapat menemukan pinggiran lurus 
pada sisi gambar dan apakah ia dapat menemukan potongan 


5 
' 
Pe 


Cara Mengajar di Program yang Terpusat pada Anak 


terus terbuka untuk belajar dari anak-anak yang mereka ajar, dan 
harus sensitif terhadap kebutuhan dan pengalaman anak-anak. 
1. Apa sajakah yang menarik minat anak? 5 
2. Apa sajakah yang terjadi dalam Ilngkungan anak yang men- 
ank minat mereka dan barkaitan dengan kehidupan mereka? 


MATERI DAN METODE TERBUKA 

Adalah keyakinan City & Country School bahwa kurikulum 
pendidIkan anak usia dlnl yang berbasis pada materi dan metode 
terbuka meningkatkan kemandirlan, motivasi, dan minat, yang 
merupakan komponen penting dalam proses belajar, Kelompok 
yang labih muda (usia dua sampai lujuh tahun) menggunakan 
materi terbuka, dasar untuk menyusun kemball apa yang mer- 
#ko pelajari tentang dunia dan untuk menyusun informasi dan 
cara berpikir dengan baik, Bahan-bahan sepert halok-balok, 
tanah liat, air, cat, dan kayu dipilih karena sedarhana, fleksibel, 
dan memberi tantangan, Anak-anak didorong untuk memecah: 
kan masalah mereka sendiri, dengan dlbantu guru hanya ketika 
sangat dibutuhkan. 

Anak-anak secara atami meningkatkan tugas akademik mer- 
eka, dan mereka harus mengetahui lebih banyak lagi tentang apa 
yang telah mereka kerjakan, Keriga R dlanggap sebagai alat bantu 
Yong berguna untuk memajukan pendidikan anak, sehingga Pratt 
dan kita sangat menghargal pentingnya alat bantu tersebut, Bah- 
kan, semua metode digunakan untuk membuat anak menyuasal 
keterampilan membaca yang sangat penting. Membaca mungkin 
adalah proses alami bagi banyak anak, namun sebagian anak 
membutuhkan instruksi pengarahan ekstra. 


PROGRAM TUGAS 


Kurikulum Lower School memberl landasan yang kuat bagi lebih 
banyak keterampilan akademik format yang harus dikuasai anak 


IX 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


"Menikmati membantu teman 
.I sebaya dalam berbagai tugas, yang terampil, 


Berpartisipasi ke permalnan 
kerja sama dan sangat bersedia 
berbagi malnan dengan teman 


Sebaya, . akantangan. 


Suka menyenangkan orang 
dewasa, 


«Anak mandiri yang lebih suka 
", membuat keputusan tanpa 
"bantuan dari orangtua atau guru. 


"yang sangat unggul, 


@ Banana Stock Ltd. 


rda kh Amri ketrsin Wita -Bobotnya 27, Pn kg dan ingin 8, 5 
em! Jatebih matang fisiknya dibanding teman-teman "sebaya dari sb leblhtua daripada "sebagian besar, Una 


3 dinjitterkekussi dana atlet 


- Memiliki koordinasi! mata-tan- 
! gan yang sangat unggul 


- Keleblh-sukaan yang mapan 


Mampu melakukan hop di satu 
€ kaki, memilikikeseimbangan 


menekankan tema keberagaman lewat contoh cerita dan deskripsi program. 
(Lihat halaman sebelumnya untuk deskripsi fitur Peran Keberagaman). 
Pengajaran yang Berpusat pada Keluarga, dan Berbasis Lingkungan—Un- 
tuk secara efektif memenuhi kebutuhan anak, Anda dan ahli Pendidikan Anak 
Usia Dini yang lain harus bekerja sama dengan keluarga dan lingkungan 
anak. Sekarang ini, kerja sama yang baik di semua level sangat penting untuk 
terciptanya proses belajar-mengajar yang efektif. Bab 13 menekankan pen- 
tingnya pengajaran yang berpusat pada keluarga, sedangkan bab setelahnya 
memberi contoh-contoh kerja sama yang berhasil dan pengaruhnya pada 
proses belajar-mengajar. 

Kesesuaian Waktu Ini adalah buku untuk abad dua puluh satu. Informasi 

yang ada dalam buku ini sesuai dengan masa sekarang dan mencerminkan 

kecenderungan dan penelitian terbaru. Semua bab dalam edisi ini telah dire- 
visi secara menyeluruh untuk menggambarkan perubahan-perubahan yang 
terjadi di lapangan. 

# Pengajaran yang Sesuai dengan Perkembangan— 
Tema pengajaran yang sesuai dengan perkem- 
bangan dipadukan dan diberi penekanan dalam 
buku ini. Pengajaran yang sesuai dengan perkem- 
bangan adalah dasar untuk semua praktik pen- 
gajaran Pendidikan Anak Usia Dini. Oleh kare- 
nanya, sebagai ahli Pendidikan Anak Usia Dini, 
penting bagi Anda untuk memahami praktik 
pengajaran yang sesuai dengan perkembangan, 
dan mempelajari cara untuk menerapkannya 
dalam praktik pengajaran Anda. Masing-masing | 
bab memberi contoh dan ilustrasi untuk menun- ' 
jukkan cara menerapkan praktik pengajaran 
yang sesuai dengan perkembangan dalam men- 

gajar anak- anak. Fitur Potret Anak memberi gambaran pada siswa tentang 
bagaimana perkembangan anak dari balita hingga usia delapan tahun. Foto- 
foto ini memberi gambaran nyata anak-anak dengan beragam usia, sekaligus 
memberikan pemahaman tentang universalitas dan keragaman, dan wawasan 
tentang hubungan antara alam dan pengasuhan yang saling memengaruhi. 
Teknologi yang Diterapkan dalam Proses Belajar-Mengajar— Pemahaman 
akan teknologi dan informasi sangat penting untuk meraih kesuksesan dalam 
hidup dan dunia kerja dalam masyarakat sekarang ini. Edisi ini memberi 
Anda informasi dan keterampilan-keterampilan yang Anda butuhkan, untuk 
memadukan teknologi dengan kurikulum secara efektif dan untuk menggu- 
nakan pendekatan-pendekatan baru dalam mengajar dengan menggunakan 
teknologi di kelas Anda. Masing-masing bab memiliki fitur Peran Teknologi 
yang dirancang untuk memudahkan Anda menguasai teknologi. Guru dan 
semua ahli pendidikan diharapkan untuk menggunakan teknologi dalam 
banyak hal dan untuk beragam tujuan, para profesional sekarang tidak dapat 
mengabaikan teknologi. 

Perkembangan Kemampuan Baca-Tulis— Akhir-akhir ini, ada tekanan besar 

untuk meningkatkan perkembangan kemampuan baca-tulis awal anak dan 

membantu anak belajar membaca. Tekanan ini akan terus berlanjut hingga 
masa yang akan datang. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda dan semua 
ahli Pendidikan Anak Usia Dini untuk mengetahui cara mendukung dan me- 
ningkatkan perkembangan kemampuan baca-tulis anak. Karena alasan ini, 

Bab 7 sampai 10 memberi penekanan khusus pada perkembangan kemam- 

puan baca-tulis. Ilmu pengetahuan, informasi, dan kegiatan menyangkut 

perkembangan kemampuan baca-tulis dipadukan dalam buku ini. 


“ 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


“DESKRIPSI FITUR ISTIMEWA LAIN 


Penerapan Program—Fitur-fitur Penerapan Program di setiap bab memung- 
kinkan Anda untuk mencoba program-program aktual yang dirancang untuk 
anak-anak di ruang kelas yang sebenarnya dan program Pendidikan Anak 
Usia Dini di Amerika Serikat. Contoh-contoh nyata tentang sekolah, pro- 
gram, ruang kelas, dan guru ini membantu Anda untuk menemukan praktik 
pengajaran terbaik Pendidikan Anak Usia Dini dan melihat secara langsung 
dan personal kegiatan mengajar. Fitur-fitur ini juga menawarkan kesempatan 
spesial untuk menyoroti topik-topik aktual seperti pendidikan berbasis stan- 
dar, membantu anak menyelesaikan konflik, perawatan dan pendidikan ba- 
lita berkualitas tinggi, mendidik anak-anak yang memiliki beragam latar be- 
lakang, menerapkan penelitian otak dalam pengajaran Pendidikan Anak Usia 
Dini, pendidikan dwi-bahasa, pendidikan bakat, inklusi, pendidikan multi- 
kultural, kemampuan baca-tulis awal, dan meningkatkan kesehatan mental 
dan fisik anak. Pendekatan ini memudahkan Anda untuk membuat transisi 
dari berpikir dari menjadi seorarig guru ke menjadi seorang profesional yang 
kompeten. 

Praktik Profesionalisme—Saya percaya bahwa pendapat guru harus disu- 
arakan dalam edisi kelima ini. Fitur Praktik Profesionalisme memberi kesem- 
patan pada guru yang berpengalaman untuk menjelaskan filosofi, keyakinan, 
dan pelaksanaan program mereka. Para guru ini sebenarnya mengajari Anda 
ketika mereka menjelaskan bagaimana mereka menjalankan pendidikan anak 
usia dini. Sebagian besar fitur Praktik Profesionalisme berasal dari negara, 
USA Today, Guru Teladan dari sekolah-sekolah negeri. Jika digabungkan, 
maka kata-kata bijak dari para guru pemenang penghargaan ini akan men- 
jadi contoh dan teladan yang penting untuk praktik profesional Anda. 

Peran Teknologi—Fitur ini, terdapat dalam semua bab, dirancang untuk 
membantu Anda mengerti teknologi dan memanfaatkan segala bentuknya 
dalam proses mengajar. Masing-masing fitur memberikan contoh yang berkai- 
tan dengan isi bab. Contoh-contoh tersebut akan menjembatani teori dengan 
praktik kelas, and membantu anda menjadi guru yang benar-benar memaha- 
mi keduanya. Kesimpulannya, fitur Peran Teknologi membantu Anda untuk: 


0 Menerapkan teknologi dalam kegiatan mengajar Anda. Setiap hari Anda 
akan berkeinginan mencoba kesempatan penggunaan teknologi yang 
disediakan dalam kurikulum untuk membantu Anda mengajar anak 
usia dini. 

0 Memahami banyak pilihan teknologi: perangkat lunak dan komponen 
komputer, kamera digital, OHP, tape recorder, alat elektronik sederhana, 
dan teknologi pembantu. 

0 Memberdayakan anak dengan keterampilan teknologi yang tepat yang 
akan meningkatkan, memajukan dan memperkaya pemelajaran. 

0 Meningkatkan kerjasama dengan pihak keluarga. E-mail dan surat cetak 

. adalah cara yang tepat untuk menjaga hubungan dengan dan menyam- 
paikan berita kepada pihak keluarga. Anda juga bisa membantu orang- 
tua menggunakan teknologi yang mereka miliki di rumah, agar mereka 
dapat membantu anak dan mereka sendiri dalam pemelajaran. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Xi 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Dalam perjalanan saya mengajar, memberikan pelayanan dan konsultasi, saya 
menemui dan berdiskusi dengan banyak tenaga ahli yang sangat berdedikasi 
dalam menjalankan yang terbaik untuk anak-anak usia dini dan keluarga mere- 
ka. Saya selalu tersentuh, tersanjung dan terdorong oleh keterbukaan, kejujuran 
dan kemurahan dalam berbagi ide yang menjadi karakter rekan-rekan ahli terse- 
but. Saya berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan sumbangan- 
nya dalam Praktik Profesionalisme, Pelaksanaan Program, dan program-program 
lainnya. Mereka semua berjasa karena telah berbagi banyak cerita mengenai kehi- 
dupan pribadi mereka, kehidupan anak didik mereka, serta program mereka. 

Saya menghargai dan menghormati tanggapan dan saran dari para pereview 
berikut ini: Diane Cerreto, Eastern Connecticut State University: Susan Gomez, 
California State University, Sacramento, Sherrill W. Hayes, Guilford Technical 
Community College: Richelle M. Johnson, Central Carolina Community College, 
Julie Williams, Pulaski Technical College, Cheryl Wright, University of Utah, dan 
Nillofur Zobairi, Southern Illinois University di Carbondale. 

Sebagai tambahan, saya menghargai bantuan dan dukungan yang luar bi- 
asa dari rekan peneliti saya Whitney Dwyer yang selalu bisa diandalkan, cerdas, 
berdedikasi dan selalu menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna! | 

Saya sangat bersyukur bisa bekerja sama dengan rekan-rekan saya di Merrill/ 
Prentice Hall. Ann Davis, direktur pemasaran, adalah inspirasi buku ini. Sebenar- 
nya, ketika menjadi editor, buku ini merupakan idenya. Saya selalu merasa tersan- 
jung ketika mengubah ide Ann menjadi buku tentang anak usia dini yang baru 
dan berbeda. Editor saya, Julie Peters, yang selalu yakin, tegas, menjadi sumber ide « 
yang cemerlang dan menarik. Saya selalu dapat mengandalkan Julie untuk saran 
bijak tentang bagaimana membuat buku ini lebih padat dan relevan untuk siswa 
dan guru. Editor produksi Linda Bayma dan Manager Proyek Angela Urguhart 
(Thistle Hill Publishing Services) adalah orang yang sangat memperhatikan detail 
dan dalam memastikan bahwa semuanya dikerjakan dengan benar. Terima kasih 
yang tak terhingga untuk copy editor Lorretta Palagi yang sangat membantu de- 

ngan pertanyaan-pertanyaannya mengenai isi dan gaya bahasa. Karena ketekunan 
dan dorongannyalah maka buku ini menjadi buku yang jauh lebih baik. 


xii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com , 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Bah soooeesia Anda dan Pendidikan Anak Usia Dini: 
Menjadi Seorang Ahli 2 
Bah sesama Pendidikan Anak Usia Dini Kini: 
Memahami Persoalan-Persoalan Saat Ini 31 
PADI Kekesena Sejarah dan Teori: 
Dasar-Dasar Pengajaran dan Pembelajaran 57 
Bab weni Penerapan Program Pendidikan Anak Usia Dini: 
Menerapkan Teori ke Dalam Praktik 93 
BabG. enwtawan Standar dan Anda: 
Mengajari Anak Belajar 129 
DAD: snneenasan Mengamati dan Menilai Anak Usia Dini: 
Membimbing, Mengajar, dan Belajar 157 
Dani)” evagnneng Bayi dan Balita: 
Masa-Masa Penting untuk Pemelajaran 183 
Bab. “edanaann Masa Prasekolah: 
Bersiap untuk Sekolah dan Kehidupan 217 | 
Bap penuaewa Taman Kanak-Kanak (TK) Saat Ini: 
Memenuhi Kebutuhan Perkembangan dan Akademis 251 
Bab D0 ecwsabean Kelas 1-3 Sekolah Dasar: 
Persiapan untuk Seumur Hidup 283 
PANAI sos wonana Mendidik Anak dengan Kebutuhan Khusus dan Berbagai 
Latar Belakang: 
Memastikan Semua Anak Dapat Belajar 315 
Dah I2 nasa Membimbing Perilaku Anak: 
Membantu Anak Berperilaku Baik 343 
Bab IS enno Orang Tua, Keluarga, dan Masyarakat: 
Menjalin Kemitraan demi Keberhasilan Siswa 371 
Apendiks 


Kode Etik NAEYC dan Pernyataan Komitmen 395 
Catatan Kaki 403 


Glosarium 411 


xili 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com , 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
dik P Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Dab 1 


kada "" Pendidikan Anak Usia Din 
Menjadi Seorang Ahli 2) 


DCOLUDPDODIVDIG KKR ID, 


Siapa yang Dimaksud dengan Ahli Pendidikan Anak 
Usia Dini? 3 
Tujuan Pengembangan Profesional 4 
Tujuan 1: Pengetahuan Tentang Isi Pelajaran 4 
Tujuan 2: Pengetahuan Tentang Pendidikan 5 
Mengapa Harus Peran Keberagaman? 9 
Tujuan 3: Pengetahuan Profesional 9 
Tujuan 4: Kualitas Profesional 14 
Jalan Menuju Pengembangan Profesiorial 17 
Mengapa Harus Peran Teknologi? 24 
Menggunakan Daftar Cek Pengembangan 
Profesional 24 
Kegiatan Pengembangan Profesional 25 
Dilema Etis 25 
Kegiatan yang Dapat Diterapkan 25 


Dab 2 
Pendidikan Anak Usia Dini Kini: 
Memahami Persoalan-Persoalan Saat Ini (31 


Persoalan-Persoalan yang Berpengaruh terhadap Praktik 
Pendidikan Anak Usia Dini 32 
Perubahan Keluarga 32 
Keluarga dan Masa Kanak-kanak 34 
Kesehatan dan Hidup Sehat 37 
Jadilah Teladan 39 
Status Sosial Ekonomi dan Perkembangan Anak 41 
Penelitian Otak 44 
Kekerasan 47 
Intimidasi 49 
Politik dan Pendidikan Anak Usia Dini 50 
Peran Pemerintah dalam Program Pendidikan Anak 
Usia Dini 450 
Dukungan yang Lebih Besar dari Pemerintah Untuk 
Pendidikan Anak Usia Dini 50 
Sekolah Negeri dan Pendidikan Anak Usia Dini- 51 
Pertumbuhan dan PraSekolah 52 
Arah Baru dalam Pendidikan Anak Usia Dini 53 
Kegiatan Pengembangan Profesional 55 
Dilema Etis 55 
Kegiatan yang Dapat Diterapkan 55 


BAB 2 


fo) 


Setarah dan Teori: 
Dasar-Dasar Pengajaran dan Pembelajaran GD 
Mengapa Sejarah Pendidikan Anak Usia Dini 
Penting? 58 

Kelahiran Kembali Ide-lde Besar 58 

Membangun Impian—Kembali 58 

Menerapkan Praktik Mengajar Terkini 60 
Mengapa Teori-teori Pembelajaran Penting? 60 

Berkomunikasi 61 

Mengevaluasi Pembelajaran 61 

Memberi Bimbingan 61 
Tokoh-Tokoh Ternama dan Pengaruh Mereka pada Pen- 
didikan Anak Usia Dini 62 

Martin Luther 62 

John Amos Comenius 62 

John Locke 63 

Jean-Jacgues Rosseau 63 

Johann Heinrich Pestalozzi 63 

Robert Owen 63 

Friedrich Wilhem Froebel 66 

Maria Montessori dan Teori Montessori 67 

John Dewey dan Teori Pendidikan Progresif 63 

Jean Piaget dan Teori Pembelajaran Konstrukti- 

vis 69 

Lev Vygotsky dan Teori Sosiokultural 77 

Abraham Maslow dan Teori Aktualisasi Diri 79 

Erik Erikson dan Teori Psikososial 82 

Urie Bronfenbrenner dan Teori Ekologi 83 

Howard Gardner dan Teori Kecerdasan Jamak 85 
Dari Masa Luther ke Masa Kini: Konsep Dasar yang 
Penting Untuk Praktik Pendidikan yang Baik 88 

Konsep yang Terkait dengan Anak-anak 88 

Konsep yang Terkait dengan Guru 88 

Konsep yang Terkait dengan Orang Tua 8 
Kegiatan Pengembangan Profesional 91 

Dilema Etis 91 

Kegiatan yang Dapat Diterapkan 91 


Na at | | an 
Penerapan Program Pendidikan Anak Usia Dini: 
Menerapkan Teori ke dalam Praktik 63) 


Apa yang Dimaksud dengan Program Pendidikan Anak 
Usia Dini? 94 
Permintaan Program Pendidikan Anak Usia Dini 
yang Semakin Meningkat 94 
Mengasuh Anak: Melayani Anak dan Keluarga 95 
Pentingnya Mengasuh Anak 95 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


xvi @ 


Tipe Program Pengasuhan Anak 97 
Apa Saja Komponen yang Mendukung Pengasuhan 
- dan Pendidikan yang Berkualitas? 99 

Pengaruh Pengasuhan dan Pendidikanpada Anak 99 
High/Scope: Model Konstruktivis 100 

Tujuan dan Prinsip-Prinsip Utama Model High/ 

Scope 101 
Lima Unsur Model High/Scope 105 
Rutinitas Harian yang Mendukung Pembelajaran 
Aktif 108 

Manfaat 107 
Metode Montessori 110 

Peran Guru Montessori 111 

Penerapan Metode Montessori 111 

Montessori dan Praktik-Praktik Kontemporer 115 
Reggio Emilia 116 

Kepercayaan-Kepercayaan Tentang Anak dan Cara 

Anak Belajar 116 / 

Pendidikan Waldorf: Otak, Tangan, dan Hati 119 

Prinsip-Prinsip Dasar 120 

Waldorf dalam Konteks 121 
Program Negara Untuk Anak Usia Dini 121 

Head Start 122 

Head Start Dini 127 
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Anda 127 
Kegiatan Pengembangan Profesional 128 

Dilema Etis 128 

Kegiatan yang Dapat Diterapkan 128 


DAFTAR ISI 


BAB 5 
Standar dan Anda: | 
Mengajari Anak Belajar 429 


Apa yang Dimaksud dengan Standar? 130 
Mengapa Standar Diperlukan? 130 

Laporan Nasional 133 

Diskusi NCLB 133 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini NAEYC 134 

Penilaian yang Tepat 134 

Mengapa Standar Penting? 139 
Bagaimana Standar Proses Mengubah Pengajaran dan 
Pembelajaran? 140 

Standar dan Pengajaran 144 

Standar Nasional 146 
Persoalan-Persoalan Seputar Standar 154 
Kegiatan Pengembangan Profesional 155 

Dilema Etis 155 

Kegiatan yang Dapat Diterapkan 155 


BAB 6 


TI TI “AF ? HE YANG “TA 2 BED AO OA “RU: TEBEL RIBU NO BIA IP NAN PRA DE RI. MIL PENA AC LO BEP ND MAAN 


Mengamati dan Menilai Anak Usia Dini: 
Membimbing, Mengajar, dan Belajar 457 
Apa yang Dimaksud dengan Penilaian? 158 
Mengapa Penilaian Penting? 159 
Apa yang Dimaksud dengan Penilaian Autentik? 160 
Penilaian Formal 162 
Penilaian Informal 163 
Menggunakan Observasi Untuk Menilai 164 
Tujuan Observasi 164 
Langkah-langkah Pelaksanaan Observasi 165 
Daftar Cek 172 
Menggunakan Portofolio Untuk Menilai 174 
Prosedur Penyaringan 176 
Instrumen Penyaringan 176 
Memberi Laporan dan Berkomunikasi dengan Orang 
Tua dan Keluarga Anak 177 
Penilaian dalam Konteks 177 
Apa Saja Persoalan yang Muncul dalam Penilaian 
Anak? 178 
Penilaian dan Pertanggungjawaban 179 
Sistem Laporan Nasional Head Start 179 
Ujian Berisiko Tinggi 180 
Kegiatan Pengembangan Profesional 181 
Dilema Etis 181 
Kegiatan yang Dapat Diterapkan 181 , 


BAB 7 


Bayi dan Balita: 
Masa-Masa Penting untuk Pembelajaran 


Seperti Apakah Bayi dan Balita Itu? 184 
Otak Anak: Dasar 185 
Alam, Asuhan, dan Perkembangan 188 
Perkembangan Sosial dan Emosional 189 
Perilaku Sosial 190 
Kedekatan dan Hubungan 190 
Perkembangan Kepribadian dan Watak 191 
Perkembangan Gerak 193 
Perkembangan Kognitif 194 
Tahap-Tahap Kecerdasan Sensorimotor 194 
Perkembangan Bahasa 197 
Keturunan dan Perkembangan Bahasa 197 
Teori-teori Perkembangan Bahasa 197 
Urutan Perkembangan Bahasa 198 
Program yang Sesuai dengan Perkembangan Bayi dan 
Balita 201 
Praktik Pengajaran yang Sesuai dengan 
Multikulturalisme 204 
Mempersiapkan Lingkungan yang Mendukung 
Perkembangan Bayi dan Balita 204 
Menyediakan Lingkungan yang Sehat dan Aman 204 
Memenuhi Kebutuhan Perkembangan 206 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DASAR-DASAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 


@ xvii 


Memberikan Lingkungan yang Menantang 206 
Meningkatkan Interaksi dan Perkembangan Sosial 
yang Saling Menghargai 206 
Mendukung Keikutsertaan Aktif 206 
Kurikulum untuk Bayi dan Balita 207 
Mendukung Perkembangan Bahasa 207 
Memberikan Kegiatan Rutin 210 
Kesehatan Mental Bayi 211 
Apa yang Dimaksud dengan Kesehatan Mental 
Bayi? 212 
Potret Anak 212 
Kegiatan Pengembangan Profesional 213 
Dilema Etis 213 
Kegiatan yang Dapat Diterapkan 213 


BAB 8 Tan 
Masa Prasekolah: 0 
Bersiap untuk Sekolah dan Kehidupan &17 


gusupoesoban 


Apa yang dimaksud dengan Prasekolah? 218 

Popularitas Prasekolah yang Semakin Mening- 
kat 218 

Seperti Apa Siswa Prasekolah? 220 
Perkembangan Fisik dan Motorik 221 
Perkembangan Sosial dan Emosional 221 
Pengaturan Diri 222 
Perkembangan Kognitif 222 
Perkembangan Bahasa 223 

Siap Belajar: Siap Bersekolah 223 
Kemampuan Bersiap 223 
Kesiapan dan Budaya 228 

Prasekolah dan Standar Negara 231 

Lingkungan Prasekolah 231 

Kurikulum Prasekolah 234 

Permainan dalam Program Prasekolah 234 
Jenis Permainan 236 
Tenaga Ahli dan Permainan Anak Usia Dini 238 
Jadwal Harian Prasekolah 241 

Peralihan Sukses ke Taman Kanak-Kanak 246 

Potret Anak 246 

Kegiatan Pengembangan Profesional 247 
Dilema Etis 247 
Kegiatan yang Dapat Diterapkan 247 


BAB 9 

Taman Kanak-Kanak (TK) Saat Ini: 
Memenuhi Kebutuhan Perkembangan dan 
Akademis 51) 


Sejarah Pendidikan Taman Kanak-Kanak 252 
Friedrich Froebel 252 
Margarethe Schurz 253 
Elizabeth Peabody 253 


Susan Blow 253 
Patty Smith Hill 253 
Seperti Apa Siswa Taman Kanak-Kanak? 253 
Perkembangan Fisik 254 
Perkembangan Sosial dan Emosional 254 
Perkembangan Kognitif dan Bahasa 255 
Siapa Saja yang Masuk Taman Kanak-Kanak? 255 
Taman Kanak-Kanak Universal 256 
Taman Kanak-Kanak Saat Ini 256 
Taman Kanak-Kanak yang Berubah 257 
Lingkungan untuk Taman Kanak-Kanak 257 
Lingkungan Fisik 257 
Lingkungan Sosial 259 
Kurikulum di Taman Kanak-kanak 259 
Kemampuan Baca Tulis dan Membaca di Taman 
Kanak-kanak 260 
Matematika di Taman Kanak-Kanak 267 
Sains di Taman Kanak-Kanak 268 
Ilmu Sosial di Taman Kanak-Kanak 268 
Seni di Taman Kanak-Kanak 273 
Dukungan bagi Pendekatan Anak terhadap 
Pembelajaran 274 
Isu Taman Kanak-Kanak 275 
Penangguhan 276 
Tes Berisiko Tinggi untuk anak TK 277 
Usia Masuk Taman Kanak-Kanak 279 
Potret Anak 279 
Kegiatan Pengembangan Profesional 279 | 
Dilema Etis 279 
Kegiatan yang Dapat Diterapkan 282 


, 


BAB1 
Kelas 1-3 Sekolah Dasar: | 
Persiapan Untuk Hidup 289 
Anak di Sekolah Dasar: Pertumbuhan dan 
Perkembangan 285 
Perkembangan Fisik 286 
Perkembangan Sosial 288 
Perkembangan Emosi 288 
Perkembangan Kognitif 291 
Perkembangan Moral 292 
Sekolah Dasar Masa Kini 292 
Pendidikan Prososial dan Penyelesaian Konflik 296 
Pendidikan Karakter 298 
Pengajaran Pemikiran 298 
Lingkungan yang Mendukung Pemelajaran 300 
Lingkungan Fisik 301 
Lingkungan Sosial 303 
Kurikulum Sekolah Dasar Awal 304 
Kemampuan Baca Tulis dan Membaca di Sekolah 
Dasar Awal 304 
Matematika di Sekolah Dasar Awal 305 
Sains di Sekolah Dasar Awal 307 
Ilmu Sosial di Sekolah Dasar Awal 310 


PLOT UVOBSOLLAIKOSDODYI KO SUS 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Xvili @ 
Seni di Sekolah Dasar Awal 310 


Potret Anak 310 

Kegiatan Pengembangan Profesional 314 
Dilema Etis 314 
Kegiatan yang Dapat Diterapkan 314 


DAFTAR ISI 


BAB 1 
Mendidik Anak aga Kebutuhan Khusus dan 
Berbagai Latar Belakang: | 
Memastikan Semua Anak Dapat Belajar 613) 
Anak dengan Keterbatasan 316 

Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 316 

Anak-Anak dengan Autisme 326 

Anak-Anak Penderita Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) 329 ' / 

Strategi Mengajar Anak dengan Keterbatasan 330 
Anak-Anak Berbakat dan Bertalenta 330 

Mendidik Anak-Anak Berbakat 330 
Pendidikan untuk Anak dengan Beragam Latar 
Belakang 333 

Kesadaran Multikultural 334 

Masukan Multikultural 335 
Kegiatan Pengembangan Profesional 341 

Dilema Etis 341 

Kegiatan yang Dapat Diterapkan 341 


BAB 12 


Membimbing Perilaku Anak: 
Membantu Anak Berperilaku Baik (343) 


Mengapa Membimbing Perilaku Anak? 344 
Apa yang Dimaksud dengan Membimbing 
Perilaku? 345 
Pendekatan Konstruktivis Sosial untuk Membimbing 
Perilaku 345 
Langkah 1: Gunakan Pendekatan Konstruktif Sosial 
Untuk Membimbing Perilaku . 345 
Langkah 2: Jelaskan Keyakinan Anda Mengenai 
Bimbingan Perilaku "349 
Langkah 3: Ketahui dan Gunakan Praktik yang Se- 
suai dengan Perkembangan. 350 
Langkah 4: Penuhi Kebutuhan Anak 350 
Langkah 5: Bantulah Anak Membangun Perilaku 
Baru 352 
Langkah 6: Berdayakan Anak 355 
Langkah 7: Bangun Harapan yang Sesuai 356 
Langkah 8: Aturlah dan Ubahlah Lingkungan 357 
Langkah 9: Beri Teladan Perilaku yang Tepat 359 
Langkah 10: Hindari Masalah 362 


Langkah 11: Bangun Kemitraan dengan Orang Tua, 
Keluarga, dan Pihak Lain 362 
Langkah 12: Kenali dan Hargai Hak-Hak Dasar 362 
Langkah 13: Ajarkan Kehidupan dan Pembelajaran 
Kooperatif 363 
Langkah 14: Gunakan dan Ajarkan Manajemen 
Konflik 363 
Melihat Ke Depan 367 
Kegiatan Pengembangan Profesional 369 
Dilema Etis 369 
Kegiatan yang Dapat Diterapkan 369 


BAB 13 
Orang Tua, Keluarga, dan Masyarakat: 
Menjalin Kemitraan demi Keberhasilan Siswa (371 
Pandangan Baru Mengenai Keterlibatan Orangtua/ 
Keluarga dan Masyarakat 372 
Perubahan Orang Tua dan Keluarga: Perubahan Keter- 
libatan 373 
Kakek dan Nenek Sebagai Orangtua 374 
Keterlibatan Orang Tua/ Keluarga: Apa Maksudnya? ! 375 
Pendidikan Sebagai Urusan Keluarga 376 
Pengajaran Berbasis Keluarga 376 
Program Keluarga Dua Generasi dan 
Antargenerasi 380 
Keterlibatan Pemerintah Federal dan Orang tua 381 
Kegiatan untuk Melibatkan Keluarga 382 
Melakukan Kunjungan Rumah 385 
Mengadakan Konferensi Orangtua-Guru 387 
Melakukan Kontak dengan Telepon 388 
Berkomunikasi dengan Orangtua Melalui 
Internet 388 
Melibatkan Keluarga dengan Orangtua Tunggal 388 
Melibatkan Orangtua dan Keluarga Berbahasa 
Minoritas 390 
Keterlibatan Masyarakat 392 
Keterlibatan Bisnis-Sekolah 392 
Organisasi Nasional 393 
Koneksi Website 393 
Tantangan 393 
Kegiatan Pengembangan Profesional 394 
Dilema Etis 394 
Kegiatan-kegiatan yang Dapat Diterapkan 394 


Apendiks: 
Kode Etik NAEYC dan Pernyataan Komitmen 395 


Catatan Kaki 403 


Glosarium 411 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Pembangun Kompetensi 


aa 
ae Sa 


Cara Mendukung Sia 
dalam Pengasuhan Anak Multikultural 


m 
Pe Ma naa 
aan , : 
“-Bibuah tempat Tbadah terletak di .. imiakin Oak an Brerah . “menepuk: -nepuk punggung, bayi-taoBan ditenangan 
' (urban di Dallas, Texas, yang terdiri dari berbagal mingritas, Tam L.. dengan bicara yang lembut halus, pekan dan awan 
| pat Ibadah Ial memberikan pelayanan perawatan anak kusuy setan 
/ nya ntuk keluarga -Hispanik yang berbkara bahasa Spanyol. 
Hamua demikian, kami Juga menompung misi Laotian. Departa- 5 
men prasekotah kami terdiri davt sekitar lima belas bay, sepuluh 
bata, dan lima belas anak prasekolah serta melayani jamaah His- p 
panik dan kootian. £ Berikut Ini adalah beberapa pertimbangan daa 
peopenyan yang kam) buat untuk mengakomodati perbedaan 


Gam KEBUTUMAN PRIBADI MAUPUN BI: 


Beberapa bayi. berinteraksi terutama orang! ke sorang, 
pala beritaka lea Komainan. sa 


MENGHORMAT PERBEDAAN PILIHAN SOSIAL 

H Balita Mrponlk nga betinteraks dangan ternan- “ 
temannya, tetapi bayi Laorirh cenderung menyendih 
Ban kadang-kadang Ingin ditinggalkan sendiri, Anak Lao- 


jae f MENYAPA KELUARGA DENGAN MENGHORMATI 
5 
sa Deng perlu diberl tempat khusus untuk menyen- 


BUDAYA 
Dengan keluarga Hirpanik, ayah disapa terlebih dahulu, 
"kemudian Ibu, dan terakhir anak. 


Kn 
jua 
uv 
$ 
v 
k23 
5 

x 
£ 
3 
D 
14 
s 

Ki 
E 
v 

& 


Gambat mural termasuk anak dangan berbagai warna 


kulit dan warna rambut berbada, DIPERLUKAN 


Bikarakan kompromi dengan oranglwa. Misalnya, be- 
. berapa budaya membolehkan Bayi miakan makanan 
yang bisa membuat mereka tersedak, Dalam kasus Ini, 
2 kita jelaskan bahaya makanan terhadap buyi dan minta 
orangtua untuk membawa makanan atematt 


8 MENYEDIAKAN KARYA SENI INKLUSIF : MENGRAPKANBTISANAKOMODASI BUDATN IKA 
B 
5 


UNGUISTIK 


BE MATERI YANG sesum SECARA 
L 'Harur diediakan buku dalam bahasa Inggris dan bahasa 


ma wentsunan GAYA INTERAKSI GURU-BAYI 


3 (C9 MENADAKI BAHWA SEMUA KEARGA MEMILIKI 
fmenunur pupara . 


BUDAYA PRIBADI 


Multikulturalisme dan Profesionalisme: Anda Harus 
Memiliki Keduanya 11 

Cara Membantu Pemelajar Bahasa Inggris Meraih 
Kesuksesan 44 

Cara Meningkatkan Pemelajaran Anak 80 

Cara Mengajar di Program yang Terpusat pada 
Anak 96 

Cara Merancang Pelajaran yang Memenuhi Stan- 
dar 146 

Cara Mengamati Anak: Mengamati Will 172 

Cara Merancang Kurikulum untuk Bayi dan Balita: 
Cara Berhubungan dari Hari ke Hari 208 

Cara Meningkatkan Perkembangan Kognitif Siswa 
Prasekolah 224 

Cara Memadukan Sains dan Baca-Tulis di TK 270 

Cara Menggunakan Pengajaran Berbasis Data 294 

Cara Mendukung Perbedaan dalam Pengasuhan 
Anak Multikultural 336 

Cara Membimbing Anak yang Sulit Diatur untuk 
Membantu Memastikan Keberhasilan Mereka 
366 

Rumah dan Sekolah: Tim yang Tak Terkalahkan! 376 


Peran Keberagaman 


Peran Keberagaman naa 


We #etbatkan Orangtua Hupanikal Sekolah 
«Sedati member salam pada orangtua sep kal meraka 
datang ke sekolah untuk tujuan ap3 pun, 


«Komunikasi tanpa menghskimi.—Kindari mambuat orangtua 
Hipanik merata mereka disalahkan atau melakukan ke- - 
salahan, Dukung orengtaa atas kekuatan mereta bukannya. 

meapalari tak kelomahan yang mereka fasatan. 
- Iedilah pondengar yang aktif —perhadkan bahk-balk apa 
yang dikatakan orangtua dan bagaimana meraka me- . 
nyampaikannya. 
# Harus mau berkompromi. 


« Dukingan llingual—bertomurikasi dengan orangtua Hb- 
panii di bahasa Spanyol dan bahasa Inggris. 
«Kirimkan semua Catatan dan selebaran ke rumah dalam 
bahasa Spanyol. 
» Orangtua yang berbahasa Spanyol bisa membantu Anda 
ENYA SAY JAR UTYTAN 


Korena orangwa betpetan pending dalam perkembangan pen- 
didikan anak-anak mereka, program usia din! harws berupaya 

». melibatkan orangtua dan keluarga semua murid, Sayangnya, ke. 
'banyakan orangtua minoritas tidak libatkan sama sekali dalam 
program yang sehatusnya melibatkan mereka. Pentingnya mall 
batkan orangtua minoritas tampak lebih myata Waktu kita melihat 

"pertumbuhan populasi minoritas. Misalnya, Biro Sensus mem- 
perkirakan bahwa pada tahun 2025, 25 persen dari beluruh enurid 
'uslu sekolah di Amerika Serikat adela Hispanik, 

“Menisrut sejarah, kira cahu bahwa Hispanik Udak merksa 
diterima dl sekolah, dan Itu menjadi penghalang untuk merekrut, , 
rangiwa Hiparik," kate Mark Townsend, presiden PTA Colorado 

"dam anggota dewan nmional PTA, 

Untuk menyambut dan melibatkan orangtua Hispanik, PTA 
Naslone! meluncurkan inisiasi untuk menjangkau Hispanik tahun 
1002 di Califomla, Florkle, dan Texas, dengan menggunakan bifl- 
boord dam Iktan-iklan lain dl Bahasa Spanyol seperti “Log Bi 


Multikulturalisme dan Profesionalisme: Anda Harus 
Memiliki Keduanya 11 

Prestasi Berdasar Status Sosio-Ekonomi 42 

Pendidikan Penduduk Asli Amerika: Dulu dan Kini 
64 

Karakteristik Unik Program Head Start Penduduk 
Asli Amerika 124 

Pengajaran, Standar, dan Anda 138 

Tes Berisiko Tinggi Membuat Siswa Minoritas Ter- 
tinggal 180 

Kesehatan Mental Bayi dalam Konteks Budaya 212 

Pembelajar Muda Bahasa Inggris 226 

Program Pra-SD-Kelas Satu di Appalachia 278 

Yang Kaya Semakin Kaya 286 

Pendidikan Ibu dan Prestasi Siswa 337 

Ayah, Status Sosial Ekonomi, dan Perilaku Anak 361 

Memastikan Semua Orangtua Terlibat 385 

Melibatkan Orangtua Hispanik di Sekolah 391 


Praktik Profesionalisme 


Filosofi: Kurikulum nita | 


Prioritas utamanya #alan mempersiapkan anak dengah Pkete-. 
Tampilan dasar pra-membaca yang berkaitan langaung dengan -— 
» eberhasilan pencapalan membaca dikelas 3otwi Penelitan dan” - 
praktik terkini mengarah pada #mpat konsep komponen yang, 
Jika dikuasal di TK, mezasan kemampuan memb ki Dajas 
“satu, yaltu:, 


rachtambung N 
Elementory reading, mg ' 
Moorestomn Fubik- School 


Moorestwon Townddlp, Neneng 


Filosofi yang memandu Kurfkulum.sen? bahasa TX didasarkan " 
pada premis b bahwa duri dapat mengolah dun mengajarkan 4 Fesadaran Tuban 
keterampilan yang @perukan untuk keberhasilan membaca dan Sengerahuan batwioangiambatn u, utan hanya, 2 
menulis, : melihat gambar" Na 
Guru menyadaa bahwa eat memasai Tedengan brbagl D0 Kesadaran menganal Gam membaca 'wrshaleman 
(perigalaman, konyap, dan keterampilan bahasa. Moreka mene- . «kanan dibalik, dimulal dar halaman pertama daa'bers 
tapkan pangpjaran keseluruhan siswa, ketempok kecil, dan Indi... Sanjut Wingga hhafaman tersitir: halaman kini dibaca ter. 
di untuk memastikan batnwa pembelajar bahaya terkuat dan ter- ebih dahulu, teks Ofbaca dari kid ke kanan. -. # 
,Yematyakan mamperolah apresia3I bahasa, mempatarni kernaluan «Pemahaman bahwa kata merupakan unit yang dipisah 
dalam perkembangan keterampilan, merasa berhasil setiap 
|hari dalam protes tersebut. 
Kam| | neyaktal Idan penelitan mandakung bata angkusid 


dengan span 
Z entah Rtbet 3 
& Mampu mengenal gan menyebutkan semua barat 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


XIX 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


FITUR-FITUR KHUSUS 


“0 
Kepedulian dan Keramahan Penting dalam Profesi 
Ini 15 


Sudut Pandang Mengenai Pendidikan Anak Usia 
Dini 22 


Cara Membantu Pemelajar Bahasa Inggris Meraih 


Kesuksesan 44 

. Cara Meningkatkan Pemelajaran Anak 80 

Pelajaran “Sejarah Pendidikan” 87 

Membuat Anak Tuna Wisma Merasa Diterima 100 

Maksud dan Latar Belakang Standar Pendidikan 
Dini 142 

Pendapat Guru tentang Bagaimana Standar Men- 
gubah Pengajaran Mereka 148 

Membuat Perbedaan 166 

Sarana Pendukung bagi Guru dan Pengasuh: Tiga 
M 189 | 

Cara Meningkatkan Perkembangan Kognitif Siswa 
Prasekolah 224 

Anda Tidak Bisa Bertindak Tanpa Perhitungan 239 

Filosofi: Kurikulum Seni Bahasa TK 276 

Mendorong Berbagai Ide Melalui Pembelajaran Se- 
suai Otak 300 

Program ESL—“Salah Satu Pencapaian Terbesar 
Saya” 3389 

Membantu Anak Berbakat Melalui Kurikulum yang 
Menantang 352 

Rumah dan Sekolah: Tim yang Tak Terkalahkan! 376 


Penerapan Program 


5. Bitakan ceria tentang” ui d dan dir sak un 


bi na tu 
L. inla dan dir mereka sendiri, Usia gni Jrga merupalain waktu 


CDA 21 

Anak-Anak yang Siap Belajar dengan Ayah yang 
Berubah 35 

Sekolah pada Tahun 1876 59 

Cara Mengajar di Program yang Terpusat pada 

— Anak 96 

Magnia Child Care 102 

Kerja Sama Orangtua-Guru Reggio 122 

Inklusi dan Kolaborasi 126 

Cara Merancang Pelajaran yang Memenuhi Stan- 
dar 146 

Cara Mengamati Anak: Mengamati Will 172 

Hari yang Menggembirakan bagi Charlie dan Emma 
di Bright Horizon Family Center 202 


Cara Merancang Kurikulum bagi Bayi dan Balita: 
Hubungan Sehari-hari 208 

Permainan Drama yang Mendukung Perkembangan 
Kemampuan Baca-Tulis 237 

Cara Memadukan Sains dan Baca-Tulis di TK 270 

Cara Menggunakan Pengajaran Berbasis Data 294 

Dwi Bahasa bagi Pemelajar Bahasa Inggris 296 

Inklusi...Milikmu, Milikku, Milik Kita 328 

Cara Mendukung Perbedaan dalam Pengasuhan 
Anak Multikultural 336 

Pedoman Positif: Siswa yang Bertanggung-jawab, 
Penuh Motivasi, dan Terarah 364 

Cara Membimbing Anak yang Sulit Diatur untuk 
Membantu Memastikan Keberhasilan Mereka 
366 

Enam Tipe Keterlibatan Orangtua/Keluarga 378 


Peran Teknologi 


ag 


NO 5 
5 "mang Peaakangar Sosial Anak: sedia Si 


p . arrapesta aan pa Ta 
1. “oi pa mel seand lekargatu, 


3 4- Gunakan: teknologi Untuk. mendorong atuk-yang, teras: 
enumbuhkan term pun reenya dalan pengaturan. 2. Ing untuk mergembangkan keterampilan sosis, “Sophia, —. 


Bagaimana IO Teknologi Anda? 26 

Apakah Penggunaan Teknologi dalam PAUD "Bu- 
ruk” bagi Anak? — 52 

Dari Mozart ke Montessori: Mengajarkan Seni kepa- 
da Anak 89 

Mendorong Perkembangan Sosial Anak dengan 
Teknologi 116 

Teknologi dalam Kurikulum 145 

Komputer Mini: Sarana Penilaian untuk Generasi 
Baru 175 

Menggunakan Teknologi untuk Merekam Perkem- 
bangan Bayi dan Balita 188 

Cara Menggunakan Teknologi sebagai Sarana Mening- 
katkan Pembelajaran di Kelas Prasekolah 229 

Lima Cara Efektif Penggunaan Teknologi 264 

Kesenjangan Teknologi 309 

Penggunaan Teknologi Pendukung untuk Membantu 
Pembelajaran Anak dengan Keterbatasan 332 

Membantu Anak Agar Dapat Menggunakan Per- 
alatan Elektronik 354 

Membantu Mengerjakan Pekerjaan Rumah 383 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


elegram t.me/ayomas uk 


— Dasar-Dasar 
Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
dik P Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Tujuan Pengembangan Profesional 


ANDA DAN 
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 


Menjadi Seo 


LL IS PA Ce AK BKO Uu SN»? 3 


1 
Pengetahuan Tentang Isi Pelajaran 


A. Saya memahami pokok bahasan yang akan 
saya ajarkan dan saya dapat menjelaskan prin- 
sip-prinsip dan konsep-konsep penting dengan 
standar profesional, negara, dan institusional. 


Pengetahuan Tentang Pendidikan 


B. Saya memiliki pemahaman mendalam tentang 
pengetahuan mengenai isi pendidikan yang 
dijelaskan dengan standar profesional, negara, 
dan institusional. Saya memiliki pemahaman 
mendalam mengenai pokok bahasan yang 
akan saya ajarkan, yang mengharuskan saya 
memberikan banyak penjelasan dan strategi 
pengajaran, sehingga semua siswa dapat bela- 
jar dengan baik. Saya menyajikan isi pelajaran 
kepada siswa dengan cara-cara yang menarik 
dan jelas, dan saya menggunakan teknologi di 
dalam kelas dengan tepat.? 


Pengetahuan Profesional 


C. Saya menunjukkan pemahaman menyeluruh 

tentang pengetahuan dan keterampilan profe- 

“sional dan pedagogis yang saya jelaskan dengan 
standar profesional, negara, dan institusional. 
Saya mengembangkan kegiatan belajar yang 
penuh arti untuk memudahkan proses bela- 

jar bagi siswa. Saya berpikir tentang kegiatan 
belajar mereka dan membuat penyesuaian yang 
diperlukan untuk meningkatkan proses belajar 
siswa. Saya memahami cara siswa belajar dan 
cara untuk memudahkan mereka memahami 
konsep-konsep tertentu. Saya mempertimbang- 
kan keadaan sekolah, keluarga, dan masyarakat 
dalam menghubungkan konsep-konsep baru 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


5. 


23) 


Pertanyaan-Pertanyaan Pokok 
- » 


Aa 


dengan apa yang telah siswa ketahui sebelum- 
nya dan menerapkan konsep-konsep tersebut 
dalam situasi nyata. 


Kualitas Profesional | 
D. Saya bekerja dengan siswa, keluarga siswa, 


dan lingkungan masyarakat dengan cara-cara 
yang mencerminkan kualitas-kualitas yang 
diharapkan dari seorang pendidik profesional, 
yang dijelaskan dalam standar-standar profe- ' 
sional, negara, dan institusional. Saya mengerti 
kapan kualitas-kualitas yang saya miliki harus 
disesuaikan, dan saya mampu membuat 
rencana-rencana untuk mencapainya." 


Siapa yang dimaksud dengan ahli pendidikan 
anak usia dini? 

Apa yang dapat Anda lakukan untuk menun- 
jukkan pengetahuan tentang isi pelajaran yang 
penting untuk menjadi ahli pendidikan anak 
usia dini yang berkualitas? 

Apa yang dapat Anda lakukan untuk menun- 
jukkan pengetahuan tentang pendidikan yang 
penting untuk menjadi ahli pendidikan anak usia 
dini yang berkualitas? 

Apa yang dapat Anda lakukan untuk menun- 
jukkan pengetahuan: profe- 
sional yang penting untuk 
menjadi ahli pendidikan anak 
usia dini yang berkualitas? 
Apa yang dapat Anda lakukan 
untuk menunjukkan kualitas- 
kualitas profesional yang 
penting untuk menjadi ahli 
pendidikan anak usia dini yang berkualitas? 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


TK. Setelah bertahun-tahun belajar dan bekerja sebagai asisten guru, 

sekarang Maria mengajar di kelasnya sendiri yang siswanya berumur 
tiga dan empat tahun. “Saya tidak percaya saat ini akhirnya datang juga! Saya 
sudah bekerja keras, dan sekarang impian saya telah menjadi kenyataan! Saya 
tidak sabar untuk segera mulai! Saya ingin siswa saya dapat belajar dengan 
baik dan menjadi apapun yang mereka inginkan!” 

Maria tidak menjadi guru dalam semalam. Ia menghabiskan dua tahun 
di perguruan tinggi lokal dan tiga tahun di universitas untuk mempelajari pe- 
ngetahuan tentang isi pelajaran, pendidikan, dan kualitas-kualitas profe- 
sional yang diperlukan untuk menjadi guru pendidikan anak usia dini 
yang berkualitas. Ia dan saya tidak pernah memiliki keraguan bahwa ia 5 
akan mencapai keinginannya! Saya bertemu Maria untuk pertama kali 
sebagai dosen pembimbingnya ketika ia bergabung dalam program '- 
pendidikan guru di universitas. Dari semula, Maria sangat antusias 1 
mengenai pilihan kariernya dan bertekad untuk menjadi profesio- 
nal berkualitas. Sebagai tambahan tugas kuliah, Maria menjadi su- 
karelawan dalam banyak program masyarakat dan sekolah untuk 
mendapatkan pengalaman yang ia butuhkan untuk mempersiap- | 
kan diri dalam menghadapi kelasnya sendiri suatu hari nanti. 
Setelah lima tahun bekerja paruh waktu di sekolah, Maria siap 
untuk membuat perbedaan dalam kehidupan siswa-siswa- 
nya. Saya berharap Anda juga merasa segembira Maria untuk 
mengajar anak-anak. 

Saat ini, lebih dari waktu-waktu sebelumnya, orang- 
orang dan politisi menciptakan banyak kegembiraan dengan 
mencari cara-cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
dan pengajaran awal anak” Hasilnya, Anda mendapatkan 
kesempatan untuk bekerja dengan anak-anak dan keluarga 
mereka, mengembangkan program-program baru yang lebih 
baik, dan mendukung praktik-praktik pengajaran yang lebih baik 
dan program-program berkualitas. Seperti Maria, Anda bisa menjadi 
pemimpin dalam membantu profesi pendidik awal anak untuk mewu- 
judkan pendidikan berkualitas bagi semua anak. 


Ms Cardenas sangat gembira karena tugas barunya sebagai guru pra- 


: SIAPA YANG DIMAKSUD DENGAN AHLI PENDIDIKAN ANAK 

USIA DINI? 
Anda sedang mempersiapkan diri untuk menjadi ahli pendidikan anak 
usia dini, orang yang bekerja dengan, peduli akan, dan mengajar anak-anak 
berusia di bawah delapan tahun. Anda akan bekerja sama dengan orangtua 
anak, kakek-nenek, anggota keluarga lain, dan lingkungan masyarakat untuk 
memberikan pelayanan dan pendidikan berkualitas bagi semua anak. Anda 
menggapai masa depan melalui kehidupan anak-anak yang Anda ajar. Apakah 
arti dari menjadi ahli pendidikan anak usia dini? 

Ahli-ahli pendidikan anak usia dini memiliki pengetahuan tentang isi pe- 
lajaran, pendidikan, dan profesional dan juga kualitas-kualitas profesional yang 
diperlukan untuk mengajar dan menjalankan program-program sehingga semua 
anak dapat belajar dengan baik. Ahli-ahli membuat standar tinggi bagi diri mere- 
ka sendiri, rekan-rekan mereka, dan siswa-siswa mereka. Mereka terus-menerus 
meningkatkan dan memperluas keahlian dan pengetahuan mereka. Mereka 
adalah orang-orang multi-dimensional yang menggunakan bakat-bakat me- Era 
reka untuk memperkaya kehidupan anak-anak dan keluarganya. “ 3 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com , 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


